'KABULKAN SEMUA PERMOHONANKU,' 


'TANPA MELIHAT JENIS DAN BANVAKNVA 
PERMOHONANKU, ' 


INILAH PERMOHONANKU. 
KAU NGGAK AKAN MENELAN 
LUDAHMU SENDIRI, KAN? 








TENTU 5А)А TIDAK, 
INI SUNGGUH MENARIK... 


h 





BENAR, ІМІ 
АКАМ MENARIK, 
JADI PERSIAPKAN 
DIRIMU, 





KALAU BEGITU, 
TERSERAH PADAMU... 








did 





037, DUNIA YANG SEMPURNA (2) 


ЕМТАН DIA BERMAKSUD MAIN-MAIN DENGANKU 


ATAU BENAR-BENAR INGIN MENOLONGKU 


BAIKLAH, MARI 
KITA MENGAJUKAN 
PERMOHONAN UNTUK 


LATIHAN. 





DIA ITU MALAIKAT ATAU IBLIS- 


SEMUA ITU NGGAK PENTING SEKARANG, 





AKU AGAK LAPAR, 
| JADI BUATKAN AKU 
SESUATU YANG LUAR 
BIASA LEZAT, 





| TENTU SAJA, 




















LAGIPULA 


AKU NGGAK AKAN MEMBERINYA 
KESEMPATAN UNTUK MENIPUKU, 








DAN HIDUPKU YANG BARU ΤΕΙ ΑΗ DIMULAI. 








КІТА BERALIH КЕ 
BERITA BERIKUTNYA, SEBUAH 
KEBAKARAN HUTAN MELANDA 

WILAYAH PENCLEMANIA, 
AMERIKA SERIKAT, 





АМ MELANDA HUTAN DI PENCLEMANIA, AMERIKA SERIKAT. LADANG JAGUNG T 


DIA TERLALU 
MEMBOSANKAN, GANTI 
| PEMBAWA BERITANYA 
A. MENJADI BINTANG FILM 

ს YANG SEKSI. “ 
ы > 













NVALA API TELAH 
MENDEKATI LADANG JAGUNG 
DI SEKITARNYA, DAN KARENA Ге ЗП 
CUACA KERING DAN TIUPAN 
ANGIN YANG KENCANG... 











LADANG ITU 

TELAH BERUBAH 

MENJADI LAUTAN KBC NEWS 
POPCORN! 


LA _ ( 
(ТОРІК UTAMA) API MENGUBAH LADANG JAGUNG JADI POPCORN 


WAHAHA! 
INI KEREN, 
SEMPURNA!!! 





NAPOLEON PERNAH BERKATA 


"TIDAK ADA KATA MUSTAHIL DALAM KAMUSKU," 





ТАРІ SI PENDEK ITU NGGAK АКАМ 
PERNAH MEMBAYANGKAN 


APA ARTI SEBENARNYA DARI 
TIADA YANG "MUSTAHIL." 





AKU MENDAPATKAN APA PUN YANG KUINGINKAN, 





AKU BISA MAKAN APA PUN YANG KUINGINKAN. 


AKU BISA PERGI KE МАМА PUN YANG KUMAU, 





<AUTOBANH DI JERMAN - JALAN BEBAS HAMBATAN) 











BRRRRRRRRRRRRRRRRRR- 





JADI SINGKIRKAN 
SEMUA MOBIL LAIN 
4 DI JALAN RAYA INI!!! 


дола i 


DARI MASA DEPAN YANG TIDAK JELAS, 
PEKERJAAN TIADA AKHIRNYA, DAN HUBUNGAN ASMARA 
YANG MELELAHKAN, 





PERJUANGAN YANG PENUH EMOSI 
DAN HUBUNGAN SOSIAL YANG BURUK 











ы 


BRRRRRRRRRRRRRRRRR- 





MELEPASKAN DIRI DARI IKATAN DENGAN 
LINGKUNGAN MANUSIA YANG MENAKUTKAN 


YANG DULU SELALU KUTURUTI KARENA 
TIDAK ADA PILIHAN, SEKARANG AKU SUDAH BEBAS 


BRRRRRRRRRRRRRRRRR- 





DAN AKU BISA MELAKUKAN APA YANG AKU INGINKAN. 


НАНАНАНАНАНА!!! 





KALAU МЕМАМС TUHAN ITU ADA 


U BERANI BERTARUH 
BAHKAN DIA PUN AKAN IRI PAD, 





SELAMA BEBERAPA BULAN PERTAMA 


AKU MINTA SEMUA YANG BISA AKU BAYANGKAN 


WOW, AKU TERBANG! 
AKU TERBANG!!! 





DAN UNTUK BEBERAPA BULAN BERIKUTNYA, 


AKU MINTA HAL-HAL YANG DI LUAR IMAJINASIKU 


TAHU, NGGAK? 





წ KOPI TERASA 
LEBIH ENAK KALAU |] 
( DIMINUM DI ATAS 
АМАМ, 


LALU ВЕВЕВАРА BULAN KEMUDIAN, 


AKU MEMINTA SESUATU YANG 
TIDAK PERNAH DIIMPIKAN ORANG LAIN. 












JADI, INILAH DUNIA 


BAWAH TANAH YANG 
SELALU AKU BAYANGKAN 
BAKAL SEPERTI APA. 


ба 


ЗЕТЕ АН BERBULAN-BULAN MEMBUAT PERMOHONAN 


SETAHUN PUN BERLALU. 








HARI INI AKU HARUS 
MELAKUKAN APA, YA? 





TIDAK ADA LAGI HAL YANG MENAKJUBKAN 
UNTUK DILAKUKAN. 


MAKSUDKU, TENTU SAJA MASIH ADA HAL-HAL 
MENARIK LAIN YANG TAK TERHINGGA JUMLAHNYA. 


DI DUNIA YANG BELUM PERNAH AKU LIHAT, 
DENGAR ATAU ALAMI 





TAPI SEKARANG ТАК PEDULI 
APA PUN YANG KULAKUKAN, TAK ADA YANG BISA 
MEMBUATKU BERSEMANGAT MELAKUKANNYA 
SEPERTI PERTAMA KALI AKU MELAKUKANNVA, 


KARENA MUNGKIN AKU SUDAH MELAMPAUI 


BATAS MAKSIMAL YANG BISA 
MEMBUATKU SENANG BERKALI-KALI. 


MENURUTKU 
HARI INI, 





BATASAN UNTUK “MEMBUATKU TERGERAK” DAN 
MENCAPAI "KEBAHAGIAAN” SUDAH TERLALU TINGGI. 









AKU АКАМ DIAM 
DI RUMAH DAN 
MAKAN SESUATU 
YANG LEZAT, 


ТАРІ AKU TIDAK 
TERLALU LAPAR 
SEKARANG... 





"JADI BUAT AKU LAPAR” 


SAAT AKU HAMPIR MENGATAKAN INI 





PERASAAN DINGIN DAN RASA KETIDAKNYAMANAN ІМІ 


MERAYAP DI SEKUJUR TUBUHKU. 





АРАКАН MEMINTA MERASA LAPAR ITU 
ADALAH SEBUAH PERMOHONAN? 





TUNGGU DULU... 


ADA SESUATU YANG... 





TERASA NGGAK BERES DI SINI... 


комік INI DIDUKUNG DAN DITERBITKAN 
OLEH DIVISI KREATIF MANAJEMEN KOMIK KOREA 





www.webtoons.com 


